PROGRAM 
NASIONAL 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 









NDIN 


MANDIRI 





NIV I VNVdVSVdd 


PRASARANA LAIN 


Gambar - Sambar Infrastruktur 
Baik dan Buruk 


Prasarana Lain 


Penanggungjawab : 
Scott E. Guggenheim 


Tim Penyusun : 
Ekart Hartmann, Heinz Unger, Octaviera Herawati, Sentot Satria, Richard Gnagey 


FOTO : 
Ekart Hartmann 


Cetakan Pertama : 
November 2005 


Dipersilahkan memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku sepanjang dipergunakan 
untuk keperluan pelatihan; dan kami amat menghargai bila Anda mencantumkan buku ini 
sebagai sumber. 


KATA PENGANTAR 


Selain jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, prasarana lain yang tidak 
kalah pentingnya, seperti irigasi, pembangkit listrik, gedung sekolah, polindes, 
pasar dan dermaga juga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat pedesaaan. 


Indonesia merupakan salah satu negara agraris, dimana mayoritas 
penduduk yang tinggal di desa hidup dari bercocok tanam. Ironisnya dari 
11,831,165 Ha total area lahan pertanian di Indonesia, hampir 5096 tidak 
mempunyai saluran irigasi. Padahal irigasi merupakan hal yang mutlak dibutuhkan 
untuk bercocok tanam terutama menyangkut keberhasilan panen. Di beberapa 
tempat, bahkan ditemukan areal sawah kering terutama pada musim kemarau 
panjang, sementara lokasi sumber air seperti mata air, danau/waduk, sungai, tidak 
jauh dari situ. Sangat disayangkan jika sumber-sumber air ini fidak dimanfaatkan 
untuk meningkatkan pendapatan petani. 


Masalah lain ternyata juga dialami oleh masyarakat pesisir yang 
kebingungan menambatkan perahunya. Tambatan sementara, misalnya dari 
kayu atau tiang yang ditanam, pada kenyataannya tidak menjamin perahu 
tersebut tidak akan hanyut terbawa air pasang. Belum lagi nelayan yang memiliki 
perahu besar, tidak tahu harus ditambatkan kemana perahunya karena masalah 
ketinggian air. Tidak adanya area khusus untuk menurunkan muatan dan 
pembuangan sampah akan menyebabkan daerah sekitarnya (pantai) menjadi 
kotor dan tidak sehat. 


Selain itu, lokasi pasar yang jauh sudah pasti akan menimbulkan masalah 
bagi petani dan nelayan untuk menjual hasil panen dan tangkapannya. Biaya 
transportasi yang semakin mahal dengan naiknya bahan bakar dan lamanya 
waktu tempuh pada akhirnya akan membebani mereka. Belum lagi kondisi pasar 
yang semrawut, becek, dan sampah dimana-mana sehingga menyebabkan bau 
yang tidak sedap. 


Sementara itu masalah penyediaan listrik di beberapa wilayah di Indonesia, 
khususnya di desa-desa terpencil menjadi kendala pada skala ekonomis bagi PLN. 
Padahal kebutuhan masyarakat akan listrik sangat berpengaruh dalam 
menjalankan kegiatan mereka sehari-hari. 


Prasarana lain berupa sekolah dan polindes juga turut berperan dalam 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sering ditemukan sekolah dengan 
kondisi atapnya yang roboh, meubeler yang tidak layak pakai, ruang kelas yang 
sempit atau kondisi polindes yang kurang bersih. Semuanya ini akan menimbulkan 
ketidaknyamanan. Guru dan anak-anak tidak bisa mengikuti proses belajar 


Picture Book - Prasarana Lain 1 


mengajar, sementara di polindes, masyarakat enggan menggunakan fasilitas 
tersebut karena kotor dan berdebu. 


Semua prasarana yang sudah disinggung di atas jika tidak diperhatikan 
dengan serius, lama-kelamaan akan menjadi masalah yang besar. Sebenarnya 
apa yang masyarakat desa butuhkan hanyalah sebuah sistem teknis dalam skala 
kecil, yaitu dengan menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah 
dikerjakan oleh masyarakat, misalnya untuk pengadaan listrik bisa menggunakan 
genset atau kincir air (mini hidro). Bahkan untuk mewujudkan kebutuhannya 
tersebut masyarakat rela memberikan kontribusinya baik dalam bentuk lahan, 
tenaga kerja bahkan uang, seperti yang terjadi dalam Progam Pengembangan 
Kecamatan (PPK). 


Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu program 
pembangunan berbasis masyarakat, dimana masyarakat terlibat sepenuhnya 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemeliharaan. 
Walaupun seluruh proses pembangunan prasarana tersebut dilakukan oleh 
masyarakat dengan menggunakan cara dan teknologi-teknologi yang sangat 
sederhana, prasarana yang dibangun harus memiliki kualitas yang baik sehingga 
dapat berfungsi optimal. 


Selama lebih dari / tahun perjalanan PPK, banyak pelajaran yang bisa 
diambil dari pengalaman di lapangan terutama dalam hal kualitas prasarana 
yang dibangun. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya beberapa 
prasarana yang kualitasnya kurang baik, misalnya saluran irigasi yang tidak 
dilengkapi dengan pintu air untuk mengontrol aliran air, genset yang diletakkan di 
dalam ruangan tanpa pipa buangan ke arah luar, kabel listrik yang tidak 
disangga, dan juga penggunaan kayu berlebihan untuk penyangga kuda-kuda 
pada bangunan pasar. Beberapa penyebabnya adalah keterbatasan 
pengetahuan teknik yang dimiliki oleh tenaga teknis desa bahkan fasilitator 
proyek, survey lapangan yang kurang lengkap, keterbatasan material yang ada, 
atau bisa juga karena kurangnya pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. 


Keterbatasan pengetahuan sering mengakibatkan masyarakat tidak tahu 
bahwa kualitas prasarana yang dibangun tidak memenuhi standar atau bahkan 
beresiko mengurangi umur bangunan. Berdasarkan hal-hal diatas kemudian 
muncul! pertanyaan, kualitas prasarana yang bagaimana yang standar dan 
bagaimana cara memperbaiki kalau kualitas kurang bagus ? 


Buku manual ini bertujuan untuk membantu tenaga teknis desa memahami 
dengan cepat nilai kualitas suatu prasarana. Di dalamnya terdapat gambar- 
gambar yang diambil dari lokasi PPK, disajikan dengan membandingkan gambar 
bangunan yang kualitasnya sudah baik dan gambar bangunan yang kualitasnya 
kurang baik. Masing-masing gambar bangunan dilengkapi dengan penjelasan 
singkat. Untuk prasarana yang kualitasnya kurang baik, gambar dilengkapi 


1 Picture Book - Prasarana Lain 


dengan penjelasan kekurangannya serta petunjuk perbaikannya. 


Selain dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu bangunan, buku 
manual ini juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan teknik, termasuk dalam 
segi pendokumentasian dan penyampaian informasi proyek melalui papan 
informasi. Buku ini diperuntukkan tidak saja bagi fasilitator teknis, tetapi juga bagi 
tenaga teknis desa dan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan atau pemeliharaan. Lebih lanjut lagi buku ini juga bisa dijadikan 
sebagai bahan pelatihan kader teknis desa dan tim pemeliharaan sebelum 
menjalankan tugasnya. 


Walaupun gambar-gambar prasarana di buku ini diambil dari program PPK, 
diharapkan juga dapat digunakan bagi semua kalangan. Selain itu kami juga 
sangat berharap bahwa pihak-pihak luar, LSM, dan masyarakat sendiri dapat 
menemukan kegunaan buku ini bagi proyek-proyek prasarana mereka. 


Buku ini mungkin masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik 
dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan-perbaikan di kemudian 
hari. 


Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam pembuatan buku manual ini. Semoga buku ini dapat memberi 


manfaat bagi pembangunan prasarana yang lebih baik di dalam program 
pembangunan berbasis masyarakat. 


Tim Penyusun 


Picture Book - Prasarana Lain 111 


UCAPAN TERIMA KASIH 


Gambar-gambar dan penjelasan yang ada di buku ini dibuat oleh Ekart 
Hartmann dan Heinz Unger melalui supervisi khusus ke beberapa lokasi PPK di 
Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali dan Nusa Tenggara Timur. 


Koordinasi lapangan dari Jakarta terutama pada pemilihan lokasi oleh 
Sentot Satria dan Octaviera Herawati di bawah bimbingan Victor Bottini. Richard 
Gnagey dan Octaviera Herawati menerjemahkan penjelasan-penjelasan gambar 
dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia serta memberi tambahan penjelasan 
termasuk pada istilah-istilah teknis. 


Komentar dan saran yang berharga diberikan oleh Scott Guggenheim, 
Victor Bottini, Enurlaela Hasanah, Sentot Satria, Richard Gnagey dan Suroso. 


Pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam berbagai tahapan pembuatan 
buku adalah teman-teman NMC, RMU II, RMU IV, RMU V, RMU VI, RMU XI, RMU XII, 
RMU XV, serta teman-teman fasilitator di Kabupaten dan Kecamatan yang 
dikunjungi. 


Secara khusus ditujukan kepada Scott Guggenheim yang telah mendukung 
seluruh tahapan proses pembuatan buku ini. 


1V Picture Book - Prasarana Lain 


Daftar Isi 





Halaman Halaman 
KatadPengaridlysse tara | 


WE apan Ten as Kasih a aas aa a eU ia ii 


IRIGASI 
Saluran 
1? Umum 3-11 
Struktur 
12-16 Umum 7 2? 
PEMBANG KIT LISTRIK 
Pembangkit Listrik 
23 Genset 25 - 26 
24 Kabel 27 
J alur Listrik 
28 Kabel 29 - 30 
DERMAGA 
31-35 Struktur 36-41 
PASAR 
42 - 44 Konstruksi 45 - 50 
: Drainasi & Sanitasi 51-52 
POLINDES 
Umum 53 - 56 
GEDUNG TK 
Umum 5762 
SEKOLAH 
Umum 63 - 64 


DOKUMENTASI & INFORMASI 65-72 











Desain - Konstruksi - O & M - Dampak Lingkungan 





Tidak ada proteksi terhadap erosi, sehingga air yang tertampung dapat mengalir 
keluar kembali 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


UMUM 
e Pertama-tama batasi daerah tangkapan air dengan meletakkan batuan 
besar yang dipadatkan (khususnya bagian bawah), jika kemiringan lebih 
1:1. 
e Pastikan material yang digunakan harus dipadatkan dulu. 


Mengapa ? 


e Jangan mengabaikan aliran air yang kadang kala sangat kuat. 

e Khususnya di saluran yang melenggung, sisi luar daerah tangkapan air 
harus dilindungi terhadap erosi, karena ada kelebihan energi air. 

e Bahan untuk proteksi dapat berupa batuan besar, batu kali, beton, 
tergantung pada material yang ada. 


Picture Book - Prasarana Lain ] 











Desain - Konstruksi - O & M - Dampak lingkungan 





Semak belukar yang tumbuh dapat menghambat aliran air 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


UMUM 
e Bersihkan semak belukar secara periodik. 


Mengapa ? 


e Tanaman itu seperti air yang bisa tumbuh di dalam saluran dan pada 
dinding saluran. 

e Banyaknya tumbuhan dapat merusak saluran dan menghambat aliran air. 

e Akar tanaman dapat merusak dan akhirnya menghancurkan susunan 
batuan. 


2 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 





Perlindungan terhadap erosi 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Saluran 
e Dinding dari susunan batuan mencegah erosi yang berasal dari 
kemiringan yang berbatasan dengan saluran, yang bisa jatuh ke dalam 
saluran dan menyebabkan aliran air tidak lancar. 


Alternatif: 
e Selain susunan batuan, batuan pecah/batu kali bisa digunakan, namun 
diperuntukkan untuk tanah yang mempunyai kemiringan. 
e Saluran tanah dengan kemiringan alami, tetapi harus diberi jarak. 


Picture Book - Prasarana Lain 3 








Desain - Konstruksi - O & M 






¿4 Kemiringan alami 


a | 
SN B 


SSS Perlindungan dengan susunan 
ua, batuan 


N 


Contoh kemiringan alami di samping saluran 


Mengapa ini lebih baik ? 


UMUM - Saluran air 
e Timbunan kemiringan yang dibuat di bagian tepi saluran berguna untuk 
mencegah erosi material yang akan menghambat saluran air. 


Alternatif: 
e Dinding saluran yang dibuat lebih tinggi untuk menahan timbunan tanah 
miring yang diletakkan di tepi saluran. Tetapi ini memerlukan biaya yang 
besar. 


A Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O & M 





E 


TE 


T Sd Á me ^u i 
UNIS] y, Û 
SG û 
1 o a < han uM UN 2 
N : : | - | E A P MT 74 
R3 ka : z : ù > | 1 "x i 4 
A a 4 Fer 1 o EL. t 
AH 4 i. 4 | F % | Pp. i E X 
NS "a 
Ue NG 


rez 2M 


Saluran dibuat dengan 
pasangan batuan 
yang di plester 


Saluran air di pedesaan 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Saluran air 
e Dinding batu dan kemiringan yang ada menentukan garis saluran. 
e Pembuatan saluran di lokasi ini cukup sulit. 
e Pemeliharaan berkala harus dilakukan untuk menjaga kebersihan saluran 
dari daun dan batuan kecil yang jatuh ke saluran. 


Alternatif: 


* Tidak ada, karena fidak ada pilihan lain untuk saluran dengan kemiringan 
tidak lebih dari 5%. 


Picture Book - Prasarana Lain 5 








Desain - Konstruksi - O & M 






Dinding saluran dengan 
pasangan batuan di 
sepanjang jalan 


Dinding saluran dengan bambu 
di sepanjang persawahan 


na 


Bangunan turunan ka 


Perlindungan saluran air dan dasar saluran 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Saluran air 

e Dinding saluran dengan pasangan batu untuk menahan beban 
kendaraan yang melintas di jalan. 

e Dinding saluran dengan bambu diletakkan sepanjang persawahan, 
karena bebannya tidak seberat beban yang melintas di jalan. 

e Dinding vertikal sangat menguntungkan untuk diletakkan di sepanjang 
sawah. 

e Bangunan turunan melindungi dasar saluran dari kerusakan. 


Alternatif: 
e Perlindungan bisa berupa batuan besar (batuan kosong), tergantung 
material yang ada. 
e Saluran air dengan kemiringan alami - memerlukan tambahan ruang. 


6 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 


ta 
Saluran air 
| E | 





Perlindungan saluran air dengan bambu 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Saluran air 
e Menggunakan material yang ada dan sangat tradisional. 
e Biaya pembuatannya relatif lebih murah dan dilakukan disepanjang 
sawah karena beban yang diterima juga kecil. 
* Perlindungan vertikal sangat sesuai diterapkan di daerah pertanian. 


Alternatif: 
e Saluran dengan kemiringan natural lebih murah, namun memerlukan 
tambahan ruang. 


Picture Book - Prasarana Lain 7 





Desain - Konstruksi - O & M 


AAN 
m 


b N 
, e, 
j E 
Le? e 
Le] a 
9" 


`< D má ^ WDR 
EAU c& 
~ NGANG 1 2 S TL. 
Zn cy 6 4 x i ; E. 
Cae 


Ar ê + 


N ` 7 k R Y i E f 
; : : Ê PICS 7 + 
Batuan sudutan di akhir [RRR 
bangunan turunan AN 3 
- „en en exe 
NG 


S 








Perlindungan dasar saluran dengan batuan besar (sudutan) 
Aliran air yang mengalir langsung dari bangunan turunan 


Mengapa lebih baik ? 
UMUM - Saluran air 


e Terjunan air yang terus menerus dapat mengerosi dasar saluran. 
e Tenaga air yang kuat, meskipun di daerah terjunan tenaga air rendah. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


8 Picture Book - Prasarana Lain 


ngkur blok untuk ‘i 


r 
= “4 - - ru = pr P 
E e E ee, - 
A e x" CD < ys" i u 
1 y. am e. Ji t ri ME 
- tm hk 1 e L Ta na ai 
"s = f PA "EN à f. it: gagh P 
F u Pr F » 
T 1 P g - û 
M 4 | 
= = | d Fee E F 7 
pite . > E dem. 7 EN " „r u 
A mٍ - EX y P Û #7 
E rA. En Û - 
BÉ i pi U TEE NE E 
engunci pipa aie, | DNS ee 7 
4 - : ; + ul EX meum. Fi 
F - EREBE A ê 
La E J ^ = 4 " 
| T A U E Û T 
| Li T E | 
|| = q Bar, | ù 
+ | G a 
r d " ~ 4 
= bd j | Lum j : i "il 
| F a I 





Desain - Konstruksi - O & M 







— */ 


sp 
wa 
«ons 
Ne p 
bi 7 


E 
Piar 
I 


CP 


E E e 
P 


£ zT} P = 
FS Panjang pipa antar 
4 penyangga 


"i Ê 


Saluran irigasi yang menyeberang sungai, menggunakan pipa galvanis 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Saluran "Jembatan" 


Pipa baja sangat kuat dan kaku dan dapat dibentangkan jauh. 

Solusi sederhana untuk menyeberang sungai meskipun pipa baja sangat 
mahal (tetapi tidak semahal beton atau jembatan pipa). 

Waktu pengerjaan lebih singkat. 

Kunci tiap panjang pipa dengan cor beton atau blok angkur. 


Alternatif: 
Saluran terbuka dari beton, kayu atau baja. 


Note: 


Jenis konstruksi ini dapat digunakan untuk saluran air bersih. 


Picture Book - Prasarana Lain 9 





Desain - Konstruksi - O & M 











| Jembatan pipa 


" P re 
LEN 7 4. 


enyaring sederhana 





Aliran air 






E 


Bangunan air masuk /inlet yang mengalirkan air ke pipa-pipa dengan 
penyaring sederhana 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Penyaring kawat 

e Saringan kawat perlu dipasang sebelum air disalurkan untuk mencegah 
masuknya kotoran ke dalam pipa dan menghambat aliran air di dalam 
pipa. 

e Saringan harus terdiri dari kawat vertikal (%20 mm). 

e Kawat melintang dapat menyebabkan saluran tidak dapat mengalirkan 
air ke pipa. 

e Saringan harus dikunci/dilekatkan di dinding saluran dan di bagian 
bawah. 


Alternatif: 
e Tidak ada, seharusnya ada saringan yang dipasang di tiap inlet. 


10 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 






wer 
Ls "4 

T i ` le 
agi um 3 i 

A a 

C i 
E x 

r 


^. 
+ 
Cana 
f zh cx ho 


pekerjaan pemeliharaan | ` 


TN ~ e. NAN ` ; 
E De oup. 
zo. c0 m V C A we 450 i 800 Kr e, ım Boj yang al las 
| Me MA RA mi Pada penahannya 


Ada ruang untuk 









Aliran air yang menuju ke pipa dengan saringan "berat" 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Saringan 
e Saringan sangat diperlukan untuk mengalirkan air ke pipa atau saluran 
lain. 
e Saringan harus dikunci ke dinding-dinding saluran. 
e Sudut antara dasar saluran dengan penyaring antara 450 - 800. 
e Sediakan lahan di samping saringan untuk pekerjaan pemeliharaan 
saringan. 


Alternatif: 
e Tidak ada, karena setiap bangunan untuk air masuk harus ada saringan. 


Picture Book - Prasarana Lain 11 


Û p 


Tanpa pintu 








Desain - Konstruksi - O & M - Dampak Lingkungan 


tee | 


h Menus ara beat 


M P. " 3 
E n zi 1 mo. MAD ducam a ah 
c 
"t 


Saluran irigasi 


Voir rar 9 
ba ii : 
“1 Sekat menuju 
terjunan 


MI Tidak ada celah untuk fay 
menahan pintu jika 


Tidak ada saringan kawat = * dibuka 


Y 


Tidak ada pintu untuk saluran irigasi 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


UMUM - Saluran air masuk (inlet) 


Pintu harus dipasang pada saluran irigasi (inlet). 

Celah untuk menahan pintu air harus dibuat di depan pintu. 

Pasang saringan kawat besi/baja vertikal &20mm dengan jarak bersih 
tiap kawat sekitar 10 cm. 


Mengapa ? 


Pintu perlu ada untuk mengontrol aliran air ke dalam saluran irigasi. 
Untuk pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan pintu, papan bisa 
diletakkan di lubang celah untuk menahan aliran air sementara. 
Saringan air mencegah saluran irigasi terhambat oleh kotoran. 

Lebih mudah membersihkan saringan daripada saluran air yang macet. 


Picture Book - Prasarana Lain 12 





s ET Y Wa Y | Tidak ada 
en Fer “IN B y 


Vr 
wu | 








d $ 
| e Kotoran 


gh. m 
^ | 


“ 


US E Celah untuk 
AS | meletakkan papan 


Tidak ada saringan di saluran air masuk (inlet) 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


UMUM - Saluran air masuk (inlet) 
e Pasang saringan vertikal dari besi/baja dengan & 20mm dan jarak bersih 
tiap batang sekitar 10cm. 


Mengapa ? 


* Saringan mencegah saluran dari terhambatnya aliran air. 
e Saringan vertikal lebih mudah dibersihkan dari kotoran dibanding dengan 
memperbaiki saluran yang alirannya terhambat. 


13 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M - Dampak lingkungan 


| == ^ d 1 i = 1 N 
: p A | ‘ : GLAS s 
- IS A y P AF LIA Tale 
E. TA Z , UN 
| ê ê " 7 > O ^ "s 4 
Contoh saringan — NER Da UA A yA na: 
vertikol B rû — — 
de Fi msn — À 
^ E rM or. = 
< Y | na” = > | SE 1 = as 


| Kayu dan kotoran lain Pr 
, $ A = AC ae 





Tidak ada saringan pada bangunan penyadap (inlet) 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


UMUM - Saluran inlet 
* Pasang saringan vertikal @20mm dengan jarak bersih sekitar 10 cm. 


e Saringan harus dipasang di depan celah tempat papan. 

Mengapa ? 
e Saringan mencegah saluran dari terhambatnya aliran air akibat kotoran. 
e Membersihkan saringan lebih baik daripada memperbaiki saluran yang 


macet. 


Picture Book - Prasarana Lain 14 





Desain - Konstruksi - O & M - Dampak lingkungan 


bak aa, » 


M 






E d Saringan dan celah 
ae AI papan tidak ada 


Aliran air 


Bagian atas pintu lebih rendah dari tepi inlet yang mengalirkan air 
ke saluran (yang dibeton) and air selalu mengalir. Pintu tidak bisa 
menahan air dengan sempurna 


Bagaimana bisa lebih baik ? 
UMUM - Saluran inlet 
e Tinggikan bagian bawah saluran (ambang). 
e Tinggikan pintu dengan me-las potongan baja sampai atas pintu. 
Mengapa ? 


e Fungsi pintu harus bisa menutup saluran secara rapat. 
e Tidak mungkin mengonfrol aliran air jika pintu tidak tertutup rapat. 


15 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M - Dampak lingkungan 


i-a. 5 F rs p 
T E TE 
oa "m. 

^ pur REA 

E M7 y) 


Nek bra M " 
SAS 





Melubangi dinding beton harus dihindari 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


UMUM - Pintu air 
e Letakkan lempengan baja ke dalam bidang kerja/ bekesting. Setelah 
ditempatkan, las frame pintu ke dasar plat. Saluran harus dibuat 
supaya frame pintu lebih mudah di pasang. 
e Gunakan bekesting untuk memudahkan pemasangan pintu setelah 
pekerjaan pembetonan. 


Mengapa ? 


e Setiap celah/lubang pada beton setelah pekerjaan beton selesai, akan 
mengurangi kekuatan beton tersebut. 


Picture Book - Prasarana Lain 16 








Design - Konstruksi - O & M 


o! t 
ri 
T 


ee UE iin E n a at 
Mj EUN A 
Ive ae EM 





Pengaturan penempatan sekat atau pintu irigasi 


Mengapa ini lebih baik ? 
UMUM - Sekat 


e Penyekatan pada bagunan irigasi termasuk seluruh komponennya seperti 
terlihat pada gambar di atas. 


Alternatif : 
e Tidak ada. 


17 Picture Book - Prasarana Lain 








Desain - Konstruksi - O & M 


Pintu untuk ER A 2 
pembuangan air ie 2 
y> An: Po 


O. E e NM 


A 


TT 





Terjunan tinggi pada bangunan irigasi 


Mengapa ini lebih baik ? 


UMUM - Sekat 
e Pembangunan irigasi yang baik dengan sekat peralihan/perantara dan 
bangunan terjunan. 
e Tangga pada dinding penahan tanah untuk mempermudah pemeliharaan 


(O&M). 
Alternatif: 
e Tidak ada. 


Picture Book - Prasarana Lain 18 





Desain - Konstruksi - O & M 


















Bangunan turunan - 
r dilihat dari hilir 
Bangunan turunan - 
dilihat dari hulu 


Dinding sayap 






KA \ F Ns Low) 
Turunan ——— 
mr A a "o l = LA 






Aliran air ra 


Bangunan turunan 


Aliran air 


Mengapa ini lebih baik ? 


UMUM - Bangunan turunan 
e Aliran air dapat dikontrol dengan adanya turunan ketika dasar saluran 
(alami)terlalu curam atau kecepatan air terlalu tinggi. 


Alternatif: 
e Bagian saluran yang curam, tetapi itu akan mengerosi dasar saluran. 


19 Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O € M 


Sekat perantara Perangkap dari 
tanah 


gv i "E 
Aen 


Ena 


- IIT dE y Sr ye SE CE 
av IOS naa n 


a xe F As ‘ de Ri > 
ta Air aug. ke 
ٍ_ tis 


Jebakan tanah (gundukan) pada bangunan irigasi 





Mengapa ini lebih baik ? 


UMUM - Jebakan tanah 

e Jika sungai membawa banyak material sedimentasi, jebakan tanah ini 
disarankan untuk dibuat dan disatukan pada struktur. 

e Jebakan tanah seperti yang terlihat pada gambar dapat dibersihkan 
dengan mudah, yaitu dengan menutup pintu outlet yang menuju ke 
saluran irigasi. Aliran air selanjutnya akan membawa sedimentasi kembali 
ke sungai. 

e Jebakan tanah ini harus dibersihkan secara berkala (pemeliharaan). 


Alternatif: 
e Jika tidak ada jebakan tanah, tanah dan hasil sedimentasi akan 
mengendap pada saluran irigasi sehingga akan lebih susah untuk 
membersihkannya. 


Picture Book - Prasarana Lain 20 








Desain - Konstruksi - O & M 


| az 
$: Aim 





Saluran irigasi yang membentang seperti jembatan pada daerah perbukitan kecil 


Mengapa ini lebih baik ? 


UMUM - Jembatan saluran 
e Dibangun lebih menyerupai jembatan penyeberangan yang kecil. 
e Balok kecil yang melintang digunakan untuk memperkuat bangunan. 
e Daerah yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dapat memudahkan 
kegiatan pemeliharaan. 


Alternatif: 
e Jembatan pipa. 


21 Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O & M 


x a ge, 


MN Celah untuk letak = 
a] Pintu penyekat [EXE 


L $ da Mn Tal E N 
a “+ Ran AM lib. va 
x a | P r er 1" 

|| y Ê 












Man E ZUR s. 
: € Jin . ia” + A » » 
¬¬ A 4 

E Lal oe rd 


TI Pintu penyekat IM Ak P 
= - Cn | u 
~ 7 ^ UNS \ 


n 
if 


Kontrol dan distribusi air dengan stop log / pintu penyekat 


Mengapa ini lebih baik ? 


UMUM - Detail bangunan pengalihan 
e Celah untuk stop log dibuat menggunakan bekesting. 
e Stop log lebih murah dan mudah untuk dioperasikan. 
e Stop log dapat berupa kayu, besi, atau beton. 


Alternatif: 
e Pintu dengan putaran lebih baik, tetapi lebih mahal. 


Picture Book - Prasarana Lain 22 








Desain - Konstruksi - O & M - Dampak Lingkungan 


COLE. VE 
B LE >, 
| ı.. mi T Ye 
fî uet 


NAS 
o d] 





Pipa pembuangan (asap/uap) yang mengarah dan mengotori dinding kayu 


Bagaimana bisa lebih baik ? 
GENSET - Instalasi 
e Perpanjang pipa pembuangan (asap/uap) melewati dinding kayu 
sampai keluar ruangan. 
Mengapa ? 


e Pipa pembuangan seperti ini akan membahayakan kesehatan operator. 


Picture Book - Prasarana Lain 23 





Desain - Konstruksi - O & M - Dampak lingkungan 








Kabel yang tidak 
teratur/rapi 


Tutup panel yang 
dipakai sebagai 
tempat spare parts 


Kabel yang tidak 
teratur/rapi 


Pengaturan kabel listrik yang berbahaya 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


KABEL - Genset 
e Satukan kabel-kabel dan tempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat 
rapi. 
e Letakkan tutup panel pada tempat semestinya dan jangan gunakan itu 
sebagai wadah spare paris. 


Mengapa? 


e Listrik sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian atau 
kebakaran jika kabel-kabel tidak ditempatkan di fempat yang benar. 


24 Picture Book - Prasarana Lain 








Desain - Konstruksi - O & M 





Rumah genset yang benar 


Mengapa lebih baik ? 
GENSET - Rumah genset 


e Rumah genset atau pompa dibuat rapat dan mempunyai pintu yang 
dapat dikunci supaya aman. 


Alternatif: 
e Alternatif diperbolehkan hanya untuk jenis dan bentuk struktur/rumah. 


Picture Book - Prasarana Lain 25 





Desain - Konstruksi - O & M 





e 


TE “Bingkai / Frame 
i dilekatkan cukup baik 





y ea y 


Plesteran yang 
baik 


; t. 
gira 


Dasaran untuk perletakkan turbin qir 


Mengapa lebih baik ? 


GENSET - Dasaran untuk tempat turbin (Hydro) 
e Perletakkan plat dan sekrup yang akurat sangatlah penting untuk 
pemasangan turbin (dan mesin pompa) sehingga akan lebih kuat dan 
dapat beroperasi lebih baik. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


26 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O € M 


Kabel yang tertata 
rapi dalam kotak 
distribusi 





Kotak distribusi 
Mengapa lebih baik ? 
KABEL- Kotak distribusi 


e Pengaturan kabel yang rapi dapat memudahkan pemeliharaan dan 
mengurangi resiko kecelakaan. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


Picture Book - Prasarana Lain 27 





Desain - Konstruksi - O & M - Dampak Lingkungan 


Kabel akan 
menggesek bagian 
atas tiang 








| 


Ikat kabel ke tiang 





ya PP 


YA | m F | - «4 
kw i + ` Y 

N / f itm Tiang bambu 

3 yA Z^ ED ^ / 


“ ~ i J 
Pengaturan kabel yang membahayakan 





Bagaimana bisa lebih baik ? 


Kabel - Tiang 
e Sanggalah kabel yang terbentang bebas (horizontal) dengan kawat baja 
atau bambu dan ikat erat kabel ke penyangganya. 
e Buatlah jalinan kabel sedemikian rupa di bagian atas tiang untuk 
mendukung beratnya. 
e Ikatkan kabel ke tiang untuk mencegah pergeseran. 


Mengapa ? 


e Gesekan kabel-kabel dapat menyebabkan korsleting. 

e Kabel listrik cukup berat dan harus disangga dan diikat erat. 

e Listrik sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian (setrum) jika 
kabel tidak terpasang secara aman (perhatikan instalasi yang sering 
dilalui anak-anak). 


Picture Book - Prasarana Lain 26 





Desain - Konstruksi - O & M 


Tempat lampu 
terbuat dari 
potongan plastik 





Bola lampu 


Sambungan kabel 


Lampu jalan 


Mengapa lebih baik ? 


KABEL - Penerangan jalan 
e Sambungan listrik harus terlindung terhadap hujan untuk mencegah 


konsleting. 
e Bola lampu seperti pada gambar dapat menghemat listrik (watt kecil). 


Alternatif: 
e Bentuk boleh bebas asal tidak mengurangi fungsi dari perlindungan 


peralatan listrik. 


Picture Book - Prasarana Lain 


29 





Desain - Konstruksi - O & M 






Fondasi beton ukuran 
min. 80 x 80 x 100 cm P 


min. 80 cm 


Pondasi untuk sebuah tiang penerangan jalan 


Mengapa lebih baik ? 


KABEL - Tiang 
e Sebuah tiang yang kaku/solid sangat dibutuhkan untuk penerangan yang 
aman dan distribusi daya listrik. 


Alternatif: 
e Dua balok baja type | diletakkan vertikal pada dasaran beton dengan 
sebuah tiang kayu yang diikatkan diantara kedua balok baja (lebih mahal). 


Picture Book - Prasarana Lain 30 








Design - Konstruksi - O & M - Dampak Lingkungan 


Tiang tanpa lampu 


Tangga -linat detail ¿A an 
i Ss A. ki Û m 





A 
— ae | 
- o — 


Konstruksi tambatan perahu yang kurang bagus 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


STRUKTUR - Pekerjaan beton 
e Finishing dinding beton kurang bagus (gunakan bekesting yang 
baik). 
e Tidak ada perlekatan yang digunakan untuk menggabungkan 
potongan dinding-dinding beton tersebut. 


Mengapa ? 


e Potongan dinding beton harus digabungkan bersama-sama supaya 
konstruksi lebih stabil dan kuat. 


Picture Book - Prasarana Lain 31 








Desain - Konstruksi - O & M - Dampak lingkungan 


La 


=: ¬ 
na 
t. 


TN 
mz 
sot TW + Tê 
HN üt. 
aF Mg i| vi RE 


T E 





Permukaan beton yang tidak rata 


Bagaimana bisa lebih baik ? 
STRUKTUR - Pekerjaan beton 


e Beri perhatian pemasangan bekesting dan ketika melakukan pengecoran. 
e Plester dinding beton jika tampak seperti pada gambar. 


Mengapa ? 


e Tidak ada alasan struktur, tetapi struktur harus mempunyai 
penampilan yang baik - masyarakat akan bangga dengan hasil 
kerja mereka. 


32 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M - Dampak Lingkungan 


a N : s | | L | | d - = SD 1 - ¬ 
Up į | ERIS Air laut (asin) sudah merusak 
i : zi | > $ i - aren i 5s je? A | î ù | 


ù Penggabungan beton ER a == a 


daz 
e 


ERA 





Finishing dinding yang kurang baik 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


STRUKTUR - Pekerjaan beton 
e Hati-hati ketika membuka bekesfting. 
e Cobalah untuk mendapatkan permukaan beton yang rata dengan 
menggunakan papan bekesting yang baik. 
e Plester dinding jika permukaan dinding tidak rata. 


Mengapa ? 


e Pengaruh air laut (asin) akan merusak permukaan beton —e— hindari 
finishing beton yang jelek. 


Picture Book - Prasarana Lain U 








Desain - Konstruksi - O € M - Dampak Lingkungan 


Daerah penyimpanan 
Ma E nag. adi 


RA A CÊY ê Ae. ` 


PZA 


IN 





Air akan merembes ke dalam struktur dermaga jika permukaan jalan rusak 


Bagaimana bisa lebih baik ? 
STRUKTUR - Akses jalan 
e Perbaiki permukaan jalan sesegera mungkin. 
Mengapa ? 
e  Rembesan air tidak dapat mengalir keluar jika tidak ada lubang di 
dinding untuk mengalirkan air ke laut. 


e Aliran air tersebut akan memadatkan material dan akan terus 
menetap sehingga akan merusak daerah bongkar muat. 


34 Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O & M - Dampak Lingkungan 


D m 
n lg 1 FE 
j = = s —— =: 
PA, RS n CR ta | hec 
ez t r M T^ ae ee 
e- let - TA 
ec 
E 4. e - 
Ta 


e xe Daerah p 


dg m NN 


_ B ai 


pe ed Be an 


1 


[| 5 || 

A be WI NP 
sr | mp : m | HEN M P. h 

5 = Ss AS = en | Dermaga [4 


=> d] 
Dr 
d 


= 


A 
lı, 
j 


ts 





p = 


Air yang terpolusi => RESIKO KESEHATAN 


Pipa selokan tidak boleh berakhir di daerah transportasi umum 


Bagaimana bisa lebih baik? 
STRUKTUR - Selokan 
e Pindahkan outlet selokan ke lokasi yang berbeda dimana arus dan 
gelombang akan mengalirkan kotoran supaya tidak mengendap. 
Mengapa ? 


e Outlet selokan yang terbuka akan berpengaruh buruk pada 
kesehatan orang-orang yang menggunakan dermaga itu. 


Picture Book - Prasarana Lain 3 








Desain - Konstruksi - O & M 
eE WAS A 





Tiang listrik 
Ps Tiang tambatan perahu 


| Dinding penahan di [êj uw X a ——— as 
a kedua sisi jalan E $ * "WEE d Tempat penyimpanan 


Pengaturan sebuah dermaga 


Mengapa lebih baik ? 


STRUKTUR 
e Proyek dermaga harus terdiri dari seluruh elemen pada gambar. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


36 Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O & M 


Tiang penerangan 


T de 











Jalan utama 
s 


Daerah penyimpanan 


p "x 
ine 4 - LED, 
= 


—— na 


M 4 


B PE Ta mata re | < 
i 3 x 7 i = ir v ada a d = in ll a * y = = > 
d "am ır e 1 7 - y rn. 


Ext | r û : " à * 
Tambatan 


- 


> : | a = d € T | | 7 i | = a den " 
i AT, || | A r i 3 E +4 oz - - 
^ ce a = 1 T al | T = - : 
. == : aai Bee " Tambahkan bantalan 
mm E REAL e mI untuk benturan 


Akses jalan 


Pengaturan sebuah dermaga (dilihat dari arah kedatangan kapal) 
Mengapa lebih baik ? 


STRUKTUR 
e Proyek dermaga harus terdiri dari semua element pada gambar. 


Alternatif: 


e Bantalan dipasang pada tepi dermaga untuk menahan benturan perahu 
dengan dermaga. Bantalan bisa dari ban bekas. 


Picture Book - Prasarana Lain 37 











Desain - Konstruksi - O & M 


EZ E 


a E = J 


| Daerah penyimpanan barang di kedua sisi dermaga M ke | Daerah penyimpanan 
Lo we r si * s ^ d p 


2 Dinding penahan pada f — 
| kedua sisi jalan | 


— — AT xm ey SE TEYA EYIN a ae 
A A NAS A ee ee napa a= ER. San E 


saco | 





Daerah penyimpanan barang pada dermaga 


Mengapa ini lebih baik ? 


STRUKTUR - Daerah Penyimpanan Barang 
e Daerah penyimpanan barang sangat perlu untuk menaruh barang 
sebelum dimuatkan ke kapal dan begitu juga sebaliknya. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


38 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 





Tangga hanya diperlukan ketika air pasang 


Mengapa ini lebih baik ? 


STRUKTUR - Tangga 
e Penumpang dapat naik kapal boat lebih mudah. 


Alternatif: 
e Dapat disediakan semacam jembatan kecil yang dapat bergerak 
mengikuti ketinggian air pasang. 


Picture Book - Prasarana Lain 39 








Desain - Konstruksi - O & M 


/ 


Tangga utk O&M 


Û 
Le — kend p 





Tea Tinggi air pasang WA 


w- < - 


Tangga unfuk pekerjaan O&M 


Mengapa ini lebih baik ? 
STRUKTUR - Tangga 


e Untuk alasan pemeliharaan akses ke dinding dermaga sangat 
dimungkinkan. 


Alternatif: 
e Tangga untuk menuju dasar laut. 


40 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 


Pipa-pipa drainasi | - 


TIA sd 


y NU ha 


| — 


` | » | 
DIE a tS AS 
4 y? 3 f Te ù d h heri ve f T A “7 fe 


“ $ a A. ` 
+ e GRE: SA 
pe Pipe ot 
^ M 
A cM v » 


Tinggi air pasang Fes 


Air pasang PE" 


a 
e E 
E. 





Drainasi pada jalan sangat mungkin pada daerah pasang 


Mengapa ini lebih baik ? 


STRUKTUR - Drainasi 
e Pipa drainasi harus dapat diletakkan di atas muka air laut pasang. 
e Air yang terhisap dapat dibuang. 


Alternatif: 
e Tambal permukaan dermaga, sehingga tidak ada air yang merembes 
keluar. 


Picture Book - Prasarana Lain 41 








MEN 








Desain - Konstruksi - O & M - Dampak Lingkungan 





Balok beton harus didukung dengan baik, tidak hanya pada beberapa titik 


Bagaimana bisa lebih baik ? 


Konstruksi - Pekerjaan beton 
e Sanggalah bekesting untuk balok sepanjang panjang bentang (dari 
kolom ke kolom). 
e Pembetonan/pen-cor-an harus dilakukan sekaligus - tanpa gangguan. 


Mengapa ? 


e Bekesting dapat dibongkar jika beton sudah mencapai kekuatan penuh. 


Picture Book - Prasarana Lain 12 





Desain - Konstruksi - O & M 


d 
A 


Balok diatas 


A tonggak/pilar 


sambungan pada 

kuda-kuda untuk 
konstruksi kayu 
sangat lemah 





Kuda-kuda kayu diatas pilar kayu sangat lemah 


Bagaimana bisa lebih baik 


Konstruksi - Kuda-kuda kayu 
e Letakkan kayu untuk menghubungkan batang diagonal dengan batang 
vertikal pada kuda-kuda kayu. 
e Selanjutnya pasanglah plat baja (lihat pada contoh baik) pada batang 
vertikal. 


Mengapa ? 


e Batang penghubung antara batang diagonal dengan vertikal ini 
dimaksudkan untuk memperkuat batang kuda-kuda khususnya terhadap 
beban angin. 

e Fungsi plat bgja juga untuk menambah kekuatan sambungan kayu. 


43 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O € M 





s 


TI Lembaran seng 






Terlalu boros dan 
melemahkan 
kolom 





i uo y Ln 
; M ^n EU i 
Pilar ke 
* A 


` a 


Tiang kayu 


Bagaimana bisa lebih baik 
Konstruksi - Kuda-kuda kayu 
e Lepaslah dua balok kayu bagian atas atau bawah yang digunakan untuk 
menyangga balok horisontal dan kuda-kuda. 
Mengapa ? 
e Penggunaan penyangga dengan 4 balok cenderung menjadi 


pemborosan. Selain itu juga akan melemahkan kekuatan kolom 
karena terlalu banyak sambungan. 


Picture Book - Prasarana Lain 44 





Desain - Konstruksi - O & M 


Atap: lembaran 
“ Iseng diatas kasau 
| kayu 


pane f 


ue 
— 


Atap kuda- "e 
dari kayu 
EL ii 





Struktur Pasar Tipe 1: 
Lantai beton, struktur kayu dan atap seng 


Mengapa ini lebih baik ? 


KONSTRUKSI 
e Kayu adalah material yang murah dan mudah dirakit. 
e Struktur kayu harus dipelihara dengan baik, dengan mengecat dan 
mengganti bagian-bagian yang rusak. 


Alternatif: 
e Tiang beton dengan balok kayu di bagian atas dan kasau kayu 
(linat Type 2). 
e Kolom beton dengan balok beton di bagian atas dan baolok penopang 
dari kayu (lihat Type 3). 


45 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 


Rangka atap 








4 = ¬ A d 


Kuda-kuda kayu di atas pilar kayu. 





= P b - | a < | | | 
ê a> | P y A T i | Ii 
û AA u li J N | | 
Hi a P: x Ma EN r d 


Detail Bangunan pasar - Tipe 1 


Picture Book - Prasarana Lain 46 








Desain - Konstruksi - O & M 


Kerangka atap 






zul 


Ha c d a 
"a zu. | 


ha r, 
E Un oca r 
P | | ¬ D n 
= Y | m kd ^ P 
Fe „anî 4 | - a + E 
pra N Ing = NU M P 

a e MI IE Z a Di ; 

z2. Eso -o A e = ^ - P 

T ran u m û E i F “ 
j ¬ nA) P E , 
i | — cl = ar Wih E —_ s La Ja 
r i a a r zea E ov eem 
$ A = p EX = en 
A an => alok kayu 
ri = Na yi Ji — - tm. r 
5 1 = = - - D. y d --— - 
: - pada kolom 
LR ee —— -— go r 
ai A . = y a A] 4] 
| 
i J - 
| 
D: 


Lantai beton 


, m 
Ll 
E 


n. E 


Bangunan pasar- Tipe 2: 
Kolom beton, struktur atap kayu dan lantai beton 


Mengapa ini lebih baik ? 


KONSTRUKSI 
e Kolom beton lebih kuat dan tahan lama, tetapi lebih mahal dari kayu. 
e Kerangka atap dan kuda-kuda harus mampu menahan beban atap. 
e Pemeliharaan beton lebih mudah. 


Alternatif: 


e Seluruh elemen terbuat dari kayu (lihat Type 1). 
e Kolom beton dengan balok beton di atas dan kasau atap (lihat Type 3). 


47 Picture Book - Prasarana Lain 








Desain - Konstruksi - O & M 





Detail bangunan pasar - Tipe 2 


Picture Book - Prasarana Lain 48 





Desain - Konstruksi - O & M 


== = 
Eu > 





Bangunan pasar - Tipe 3: 
Kolom beton dan kisi kayu pada atap seng 


Mengapa ini lebih baik ? 


KONSTRUKSI 
e Beton lebih tahan lama, tetapi lebih mahal dari kayu. 
e Tipe konstruksi ini cocok untuk pasar yang besar. 
e Beton lebih mudah dalam pemeliharaan. 


Alternatif: 
e Seluruh elemen konstruksi terbuat dari kayu (lihat Type 1). 
e Kolom beton dengan balok kayu di atas dan kasau kayu (lihat Type 2). 


19 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 


(XA 
xa A 


| y LY, 


A. 


N 


Kuda-kuda kayu diatan balok dan kolom beton 





50 


Detail bangunan pasar - Tipe 3 


Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 


| mim D 


PA 
e. 


=a Selokan 





Tn E. a I 4 
= Lantai beton 


an = 
en Ao uo T 


Selokan di sekeliling pasar 


Mengapa ini lebih baik ? 


DRAINASI 
e Drainasi yang baik diperlukan di dalam dan di sekeliling pasar untuk 
alasan kesehatan. 
e Selokan / drain harus selalu dibersihkan dan dipelihara. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


51 Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O € M 





Toilet di samping pasar 


Mengapa ini lebih baik ? 
SANITASI 


e Toilet sangat penting di tempat yang penuh keramaian. 
e Membersihkan toilet adalah bagian dari pemeliharaan yang bagus. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


Picture Book - Prasarana Lain 52 








Desain - Konstruksi - O & M 





Bangunan Polindes yang baik 


Mengapa lebih baik ? 
UMUM 


e Sebuah Polindes terdiri dari ruang periksa, ruang rawat pasien, ruang 
tunggu, ruang bersalin dan fasilitas sanitasi, bahkan ada dapur. 


Alternatif: 
e Layout dapat berubah tetapi tidak untuk jumlah ruang/kamar. 


Picture Book - Prasarana Lain 53 








Desain - Konstruksi - O € M 


lı "- a 
li He y M EN 
i | | 














- 
a 

sa 
ns 


p= 






` gun 
Û 
' 


Lantai keramik |= :3 | 

y RE = | A >» 
î ke Bn | 
s xi - 3 " 






| 
Û 


JU a 





- > 
d 


Perabot di ruang periksa 


Mengapa lebih baik ? 
UMUM - Perabot 


e Ruang periksa harus bersih dan higienis. 
e Lantai keramik mempermudah pembersihan. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


54 Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O & M 





Ruang rawat pasien 


Mengapa lebih baik? 
UMUM - Perabot 


e Ruang/kamar pasien harus bersih dan higienis. 
e Korden membuat ruangan menjadi lebih menarik. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


Picture Book - Prasarana Lain 55 








Desain - Konstruksi - O € M 








Dilarang Merokok di dalam Polindes 


Mengapa lebih baik? 
UMUM - Tanda 


e Merokok dapat membahayakan kesehatan semua orang, khususnya ibu 
yang mengandung. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


56 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 


- 





wenn ua aam RR WO n “rr RE ara . et — ne verein i 
AR AA A E A TEEN 


x 
| || MN * 
| 1 A Mes 


= 
z 
a 
P d E 
i he 
i ed 
© 
i) Lan 





Arena bermain 
di luar gedung 


Gedung IK yang lebih baik 


Mengapa lebih baik ? 


Umum 
e Sebuah gedung TK harus mempunyai ruangan yang luas untuk aktivitas di 
dalam sekolah, tempat bermain dan fasilitas kesehatan. 
e Ukuran bangunan disesuaikan dengan jumlah murid yang ada. 


Alternatif : 
e Tidak ada. 


Picture Book - Prasarana Lain 57 








Desain - Konstruksi - O & M 





Dekorasi dinding yang sangat menarik di pintu masuk 


Mengapa lebih baik ? 


Umum - Dekorasi di bagian luar gedung 
e Anak-anak sangat menyukai gambar dengan warna-warna yang menarik 
sehingga diharapkan mereka akan senang. 


Alternatif : 
e Sangat mungkin dengan gambar lain dengan warna yang lebih menarik. 


58 Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O & M 


Pe 


e = y pom wa NR MET 0 rtm NEDA cn 
Se Se ee MR 





TI Ruang dalam yang luas untuk melakukan aktivitas 


2 + A N 


en 


Peralatan dan perabot harus sesuai dengan kebutuhan murid 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Peralatan 
e Anak-anak ingin bermain dan belajar di kelas. 
e Mereka memerlukan papan tulis, meja, kursi, kertas dan pensil dan aneka 
mainan anak. 
e Dekorasi dinding yang dibuat oleh murid-murid TK. 


Alternatif: 
e Tidak ada, karena anak -anak adalah masa depan bangsa,sehingga 
mereka layak mendapatkan pendidikan yang terbaik. 


Picture Book - Prasarana Lain 59 








Desain - Konstruksi - O & M 





Anak-anak menyukai aneka warna 


Mengapa lebih baik? 


UMUM - Perabot 
e Cat perabot dengan aneka warna, anak-anak sangat menyukai warna. 


Alternatif: 
e Tidak ada. Warna membuat hidup menjadi lebih indah. 


60 Picture Book - Prasarana Lain 





Desain - Konstruksi - O & M 





R | SEKOLAH 


Beberapa contoh dekorasi yang membuat gedung TK menjadi lebih menarik 


Mengapa lebih baik ? 


Umum - Dekorasi di dalam ruangan 
e Percantik ruangan - anak-anak sangat suka bila hasil karyanya dipajang. 


Alternatif: 
* Tidak ada. Kreativitas anak-anak perlu didukung. 


Picture Book - Prasarana Lain 61 





Desain - Konstruksi - O & M 





Peralatan bermain di dalam gedung 


Mengapa lebih baik ? 
UMUM - Tempat bermain dan mainan anak 
e Anak-anak tidak bisa duduk terlalu lama - mereka mempunyai energi 
yang besar dan perlu untuk aktif. 


Alternatif: 
e Boleh ditambahkan peralatan olahraga bagi anak. 


62 Picture Book - Prasarana Lain 


Es 
edê 


PUN 





Desain - Konstruksi - O € M 



















a] Kamar mandi dengan jendela kecil 


EN 
| i. he 7 
wa 


> 


UN û 


Ruang kelas 


| 


N 
D 


Jendela yang besar untuk 
penyinaran yang lebih baik 
Cat dinding yang menarik 


Lantai keramik 


Pembangunan gedung sekolah yang baik 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Desain 
e Jendela-jendela yang besar akan membuat ruang kelas menjadi lebih 
terang sehingga baik buat proses belajar. 
e Dinding yang dicat dengan warna menarik dapat membuat ruangan 
menjadi indah sehingga dapat menunjang proses belajar. 
e Lantai keramik lebih mudah dijaga kebersihannya —-— sedikit pemeliharaan. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


Picture Book - Prasarana Lain 63 








Desain - Konstruksi - O & M 


E 1: 2 
T. 


Kamar mandi 





Sedang pada tahap pembangunan Pe P Halaman sekolah 
belum selesai 


Contoh gedung sekolah yang baik 


Mengapa lebih baik ? 


UMUM - Desain 
e  Atap yang besar di serambi memberikan keteduhan/kenyaman pada 
ruang kelas. Kelas menjadi lebih dingin. 
e Tembok yang dicat putih terlihat bersih dan cerah —- pekerjaan tambahan 
untuk pemeliharaan supaya tembok selalu bersih. 
e Lantai keramik lebih mudah dibersihkan — pemeliharaan mudah. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


64 Picture Book - Prasarana Lain 








Desain - Konstruksi - O € M 


PETA LOKASI KECAMATAN PPK 
KABUPATEN MAROS 
PROPINSI SULAWESI SELATAN 


Daftar nama 
desa PPK 


Kabupaten Bone 





An 


Batas Kabupaten 


A D Coma 


TEEDE C 


Peta Kabupaten sangat diperlukan untuk mengadakan survey 


Mengapa lebih baik ? 
ORGANISASI - Peta 
e Sebuah peta harus menunjukkan seluruh kecamatan, desa dan seluruh 
aktivitas kegiatan. 
Alternatif: 
e Lihat halaman berikut. 


Picture Book - Prasarana Lain 65 





Desain - Konstruksi - O € M 


M 
TI 


E ¬ 





KAWU ATES BA: 
AS 


Picture Book - Prasarana Lain 


66 





Desain - Konstruksi - O € M 


Daftar nama | 
“| pelaku PPK | 


mf [se fm) E 


aleta lala la 11210 [ais 
DAMAS: E 


| Dokumentasi a | Bade Jadwal 
; kegiatan i id] Pêlan E: a 


A AAA 





Ada apa di Kabupaten dan Kecamatan ? 


Mengapa lebih baik ? 
ORGANISASI - Papan informasi 


e Informasi dan transparansi adalah aturan dasar di PPK dan seharusnya 
berlaku untuk semua proyek. 


Alternatif: 
e Lebih banyak informasi. 


Picture Book - Prasarana Lain 67 





Desain - Konstruksi - O € M 





Dokumentasi seluruh kegiatan PPK 


Mengapa lebih baik? 


ORGANISATION - Filing 
e Semua dokumen harus di-file-kan untuk mempermudah pencarian. 


Alternatif: 
e Bentuk filenya bisa bermacam-macam namun isi tetap menjadi prioritas 
utama. 


68 Picture Book - Prasarana Lain 


Desain - Konstruksi - O € M 





Peta pembagunan prasarana 


Mengapa lebih baik? 
ORGANISASI - Drawing/gambar 


e Peta rencana pembangunan prasarana yang mudah dipahami oleh 
setiap orang. 


Alternatif: 
e Tidak ada. 


Picture Book - Prasarana Lain 69 








Desain - Konstruksi - O € M 





Papan infomasi yang berisi segala aktivitas yang sedang dilakukan akan 
memudahkan orang mengetahui perkembangan dari aktivitas tersebut 


Mengapa lebih baik ? 


ORGANISASI - Papan informasi di desa 
e Buatlah aktivitas yang dilakukan se-transparan mungkin bagi seluruh 
masyarakat - aturan dasar PPK dan sebaiknya diterapkan pada semua 
proyek. 
e Informasi yang ditampilkan selalu terbaru. 


Alternatif: 
e Model dapat berubah dan dibuat semenarik mungkin sehingga menarik 
perhatian orang untuk membaca. 


70 Picture Book - Prasarana Lain 








Desain - Konstruksi - O & M 





Papan proyek dengan keterangan dasar dari proyek itu 


Mengapa lebih baik ? 


ORGANISASI - Papan proyek 
* Informasi mengenai proyek bisa langsung diketahui oleh masyarakat 
secara transparan - aturan dasar PPK dan sebaiknya diterapkan pada 
semua proyek. 


Alternatif: 
e Tampilan bisa berbeda namun isi tetap yang utama (lihat halaman berikut). 


Picture Book - Prasarana Lain 71 





Design - Konstruksi - O € M 





PAPA} PROyE o PROGRAMPENGENDANGAN KECANATAN 
(RA! PENENDANGAN KECAMATAN) DESA: BONTO CINDE KEC. BISSAPPU 
KEGIATAN + PRASARANA LISTRIK DESA 


PFLDIBÄAN VOLUME ¿ 2 (DuA) UNIT 
JENIS KEGIATAN aio BIAYA FISIK Np. 100. 016. 474, 05 


AA WR OPS.UPK (2%) £ fe 2, 105.609,98 
FAF e. TC) SR 3. 158.414,97 

DESA # MANGILU TOTAL BIAYA : Ro.105.280. 499,00 
LAKSANA : TPK /MASYARAKAT 


La AAA 
: 29-3. 25-6-2004 IMBER DANA: 























ur NV EN - = 
PAPAN PROYEK PASE.I | wa FEE UNT N 
TH.ANG 2003/04: | DENA 
DESA:PAT TANE TEANG. KECAMATAN —(ESA  :LASOSO hae 
TOMPDBULU RT KAB-BANTAENG SLJNS. KEG. : SUNUR BORAP PIPAAN BAK 


JONIS KEGIATAN: RBH, PRASARANA JALAN VOLUME : 1 UNIT+1,140 We 1UNIT — 

LUME | Emu VR 31. 250, 310.1 Lh 
ULM aA 7 799 4e. er : | A CAK at ae 
DO- UPK 24 1391/3053 Y == 





DO-TPK 3%  :5:9817779 Er. * SEK E $ 
IAYA 179944400-00 iin A WEM 
PELAKSANA :TPK. MASY: 3 BULAN Ft 3 BEND. MARTINA 
SIPAT BANTUAN :LEPAS ise OX. wt. PLS: N. In a APRIL AR 
SUMBER Dai ak 50/935000 “SLS. TCL 21 JULI 2004 





d 4 VK PROGRAM PENGEMIJANGAH KECAMATAN | | 
EUN NI TAHLIH AHGBISARAN 21103 | 
MA KECAMATAN SINGAPARHA 
Jenis Kegiatan: Perbaikan Bendungan Dan Saluran 

Lokastkematan =- Dusun I 
Vulumeketiatan : 838'9M3 

Penerima Manfaat : ELO LOTE ae 
Tanaaal Mulaı - 13DES 03 

Janaka Waktu - x Till 


n € 3 A a > ¡EP A 


Beberapa contoh papan proyek, isi tetap yang utama 


12 Picture Book - Prasarana Lain 


PNPM 
SUPPORT 
FACILITY 





Ù 


PNPM SUPPORT FACILITY (PSF) 


Jalan Diponegoro No. 72 

Menteng Jakarta Pusat 10310 Indonesia 
Telepon : (62-21) 3148175 

Fax : (62-21) 31903090 








